Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah 


i param 


Tarian 
Seorang 


Muslim. .. 


m P 


HIDUP TENTRAM BERSAMA SUNNAH PUSTAKA IBNU UMAR 


Amalan 
Harian 

Seorang 

Muslim 


Berdasarkan 
al-Our-an dan as-Sunnah 


Penyusun: 

Abu Muhammad 
Ibnu Shalih bin Hasbullah 
Muraja'ah: 

Tim Pustaka Ibnu “Umar 
Layout dan Disain Cover: 
Tim Pustaka Ibnu “Umar 
Penerbit: 

Tim Pustaka Ibnu “Umar 
Bogor 


MUQADDIMAH 


Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta 
alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilim- 
pahkan kepada Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi 
kita, Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam. 
Juga kepada keluarga beliau, para Sahabatnya dan 
semua para pengikutnya. 


Wa ba'du: 


Risalah singkat ini bertolak dari firman Allah 
Subhaanahu wa Ta'aalaa: 


j SAYA “KO poi! 5 


“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 
dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal shalih dan nasehat-menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati 
supaya menetapi kesabaran.” (OS. Al~“ Ashr: 1-3) 


Amalan Harian Seorang Muslim 5 


Surat ini menerangkan banyak hal. Ia menerang- 
kan tentang hakikat kerugian dan keberuntungan. 
Surat ini pun menerangkan pula tentang orang ber- 
iman yang beramal shalih, tentang dakwah, tentang 
kebenaran dan kesabaran. Surat ini menerangkan 
pula bahwa semua manusia pasti akan berada dalam 
keadaan merugi apabila mereka tidak mengisi wak- 
tunya dengan amal-amal shalih. 


Kandungan surat ini sangat luas. Dalam tafsir 
Ibnu Katsir disebutkan perkataan Imam asy-Syafi'i 
rahimahullaah, “Seandainya manusia merenungkan 
kandungan surat al“ Ashr, maka cukuplah surat ini 
bagi mereka.” 


Setelah memperhatikan keagungan surat ini, 
dan melihat banyak sekali di antara kita yang me- 
nyepelekan waktu, maka saya susun risalah kecil 
ini, semoga menjadikan motivasi bagi kita untuk 
lebih memperhatikan dan mengisi waktu kita de- 
ngan amal-amal shalih. 


Di antara sekian banyak amal-amal shalih, ada 
yang dapat kita lakukan setiap hari, setiap pekan, 
setiap bulan atau setiap tahun. Dalam risalah ini, 
saya kemukakan beberapa amal shalih yang dapat 
kita lakukan setiap hari. 


FI 


Amalan Harian Seorang Muslim 


AMALAN HARIAN 
SEORANG MUSLIM 


1. Dimulai dengan niat yang benar 
untuk melakukan amal-amal sha- 
lih. 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


2 R? j 
sA BAG 
set 


“Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, 
dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai 
dengan apa yang ia niatkan.” 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


> Pede A 


GAN Gi BINGAY 


! Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 1, 2319). 


Amalan Harian Seorang Muslim 7 


Ke Pd sAr 


“e 


“Barangsiapa mendatangi tempat tidurnya (tidur) 
dengan niat agar dapat melakukan shalat di malam 
hari, lalu matanya mengalahkannya (tidak bangun) 
hingga Shubuh, maka dituliskan baginya pahala 
yang ia niatkan. Dan tidurnya menjadi shadaqah 
baginya dari Rabb-nya.”? 


Oleh karena itu, niatkanlah dengan benar per- 
buatan-perbuatan yang mubah -seperti makan, 
tidur, berpakaian, dan lain-lain- agar bernilai iba- 
dah. Ibnu Rajab rahimahullaah berkata, “Manakala 
seorang mukmin memenuhi keinginan syahwatnya 
yang mubah dengan niat takwa maka hal itu men- 
jadi ketaatan yang berpahala, sebagaimana dikatakan 
oleh Ibnu Mas'ud, ‘Sesungguhnya aku mengharap- 
kan pahala dari tidurku sebagaimana aku meng- 
harapkan pahala dari shalat malamku.”? 


2 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 5941). 
> Jaami'ul Uluum wal Hikam (11/192). 


8 Amalan Harian Seorang Muslim 


Hal ini masuk ke dalam firman Allah Ta'ala: 


kO GG KA ts 


“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hi- 
dupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb se- 
mesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikian 
itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah 
orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada 
Allah). (OS. Al-An'aam: 162-163) 


2. Berdakwah agar orang lain men- 
dapat hidayah, menunjukkan ke- 
baikan dan merintis jalan-jalan ke- 
baikan (agar diikuti oleh mereka). 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


2 - far A) - IG LAN Med 
(JH NG AL AW GAT IN ANS 


Amalan Harian Seorang Muslim 9 


NA OK Ý ya DLS 


“Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada 
seseorang dengan sebab (ajakan) engkau, maka 
itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki 


unta merah.” 


Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam ber- 


sabda: 
As Si Je JU Ol 


“Sesungguhnya yang menunjukkan kepada ke- 
baikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan 
tersebut.” 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


> pa 


an Hi 


4 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 1511). 
3 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 1605) 


10 Amalan Harian Seorang Muslim 


“Barangsiapa merintis suatu jalan kebaikan (ke- 
biasaan yang baik) yang diamalkan orang sepening- 
galnya, maka ia mendapatkan pahala kebaikannya 
dan yang semisal dengan pahala mereka (orang-orang 
yang mengamalkan kebaikan itu) tanpa mengurangi 
sedikit pun dari pahala-pahala mereka itu.” 


3. Mendidik anak agar menjadi anak 
yang shalih yang akan mendo'akan 
Anda. 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


5 G gh ac. 3 PN KA GG 
GAY] as ai LYI Sal | 
sk IE bia 


PNG 


Sy ong 


“Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah 
amalnya kecuali tiga macam: 1) shadagah jariyah, 
2) ilmu yang dimanfaatkan, dan 3) anak shalih yang 


€ Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 6306). 


Amalan Harian Seorang Muslim 11 


selalu mendo'akannya.” 


4. Mengkaji ilmu agama. 


s De 
KIR o 


“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menun- 
tut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan 
menuju Surga.” 


Diriwayatkan dari Rasulullah shallallaahu alaihi 
wa aa beliau bersabda: 


“Barangsiapa berpagi-pagi ke an tidak Pin yang 
ia inginkan kecuali hendak mempelajari kebaikan, 
7 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 793). 

* Shahih, lihat Shabiihul Jaami’ (no. 6298). 


12 Amalan Harian Seorang Muslim 


atau mengajarkannya, maka baginya seperti pahala 
haji yang sempurna dikerjakannya.” 


5. Berdo'a untuk saudaranya sesama 
muslim dan beristighfar untuk me- 
reka. 


Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


` A zair 7, gt PAGA DE 
7 3s > Z g 7 S3) Par Cd 
ati Bk s 3 z 

Kabag paba JS di as 


“Barangsiapa memohonkan ampun bagi orang- 
orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka 
Allah mencatat baginya satu kebaikan untuk setiap 
orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan 


(yang ia do'akan).”' 


? Shahiihut Targhiib wat Tarbiib (no. 86). 
10 Hasan, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 6026). 


Amalan Harian Seorang Muslim 13 


6. Taubat dari dosa dan menangis ka- 
rena takut kepada Allah. 
Allah Ta'ala berfirman: 


NENG A9 Ea) P 
IG DIKE 


(AK Lå srr 
KO ERP 


P4 


“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan 
mengerjakan amal shalih: maka kejahatan mereka 
diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah 
maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (OS. Al- 
Furgaan: 70) 


Sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam: 
AA 2? PT AG 
2 7 >22 Lagi PAP 
IS SI, 
“Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ke- 
tahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan 


banyak menangis.” 


1 Murtafag ‘alaih. 


14 . Amalan Harian Seorang Muslim 


Dan Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam 


bersabda: 


GNG 


KA AA PL 
ps 


MASA) testo 


3 P San 
“Ada dua mata, yang keduanya tidak akan tersen- 
tuh Neraka: 1) Mata yang menangis karena takut 
kepada Allah, 2) Mata yang di malam hari berjaga- 
jaga (dari musuh) di jalan Allah.” 


7. Berdzikir ketika hendak tidur dan 
bangun tidur. 


bi Ga dn AS PSS 
37-7 


38 2 Ae Ba a 
ONG abs PAN a AA As] 


2 HR. At-Tirmidzi (no. 1639). Tas oleh Syaikh al-Albani da- 
lam Shahiih at-Tirmidzi (no. 133 


Amalan Harian Seorang Muslim 15 


“Apabila Nabi shallallaahu “alaihi wa sallam hen- 
dak tidur di malam hari, beliau meletakkan ta- 
ngan (kanan)nya di bawah pipinya (yang kanan), 
kemudian berdo'a: Allaahumma... wa ahyaa (Ya 
Allah, dengan Nama-Mu aku mati (tidur) dan 
aku hidup (bangun)). Dan ketika bangun, beliau 
mengucapkan: Alhamdu lillaahil ladzii... nusyuur 
(Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan 
(membangunkan) kami setelah mematikan (me- 
nidurkan) kami. Dan hanya kepada-Nya-lah di- 


kumpulkan).”? 


5 HR. Al-Bukhari, kitab ad-Da'awaat, bab Wadh'ul yadil yumnaa tah- 
tal khaddil aiman. 


16 Amalan Harian Seorang Muslim 


8. Niat untuk bangun malam ketika 
hendak tidur, kemudian bangun 
untuk Shalat malam dan memba- 
ngunkan isteri atau suaminya, ser- 
ta berdo'a seraya mohon ampun 
kepada Allah. 


Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam ber- 
jar 


PE NG 


AES SAA o 


KU T3 
BEBAN 


A 
Yo? 317 277 - 


ay ya Ads Bio 


“Barangsiapa mendatangi tempat tidurnya (tidur) 
dengan niat agar dapat melakukan shalat di malam 
hari, lalu matanya mengalahkannya (tidak bangun) 
hingga Shubuh, maka dituliskan baginya pahala 
yang ia niatkan. Dan tidurnya menjadi shadaqah 
baginya dari Rabb-nya.”!" 


8 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 5941). 


Amalan Harian Seorang Muslim 17 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


dai JAN ra Tip Ey dis 
Top AA balo 


pa 


Si PA kay 


ka 


“Allah metahmati seorang laki-laki yang a NE 
di malam hari, lalu shalat dan membangunkan 
isterinya, lalu isterinya pun shalat. Jika isterinya 
enggan bangun, maka ia (suaminya) memercikkan 
air ke wajah (isteri)nya. Allah merahmati seorang 
wanita yang bangun di malam hari, lalu shalat dan 
membangunkan suaminya. Jika ia (suaminya) eng- 

an bangun, maka ia (isterinya) memercikkan air 
ke wajah (suami)nya.”? 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


ts Syaikh al al-Albani berkata dalam Shahiih wa Dha'iif Sunan Abi Dawud 
(no. 1308), “Hasan shahih.” 


18 Amalan Harian Seorang Muslim 


A Ka A Ar 


PERE 
TE 


PARO Ni 2 KB» A 
D 


“Barangsiapa bangun dari tidurnya di malam hari, 
lalu ketika bangun ia mengucapkan: Laa ilaaha 
illallaah... walaa quwwata illaa billaah (Tidak ada 
ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan 
dan baginya pujian. Dia menghidupkan dan me- 


Amalan Harian Seorang Muslim 19 


matikan. Di Tangan-Nya-lah kebaikan, dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Mahasuci Allah, 
segala puji bagi-Nya, tidak ada ilah yang berhak 
diubadahi dengan benar selain Allah, Allah Maha- 
besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah). Kemudian ia mengucapkan: 
Allaahummaghfir lii (Ya Allah, ampunilah aku), 
atau ia berdo'a (dengan do'a apa saja), maka ia akan 
dikabul. Apabila ia bangun, lalu berwudhu', ke- 
mudian shalat, maka shalatnya diterima.” " 


9. Memberi makan. 
. Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam ber- 


sabda: 


AAA Sen 
Pe ta 
Zad GG LG JA 

NG 


le Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 6156). 


20 Amalan Harian Seorang Muslim 


“Hai sekalian manusia, tebarkanlah salam, beri- 
kanlah makanan, hubungkanlah tali kekerabatan, 
dan shalatlah di waktu malam, ketika manusia 
dalam keadaan tidur, niscaya kalian masuk Surga 
dengan selamat.”” 


10. Membaca al-Qur-an atau ayat 
dan surat tertentu. 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 


sabda: 

LNG 5 ah JE 
SN ab EL 
da" Kab as si Tan A 
ik SN Ai Ja <$ NG 
ka pang dari] ISA 
y SAN úh a bs PA 4 f 


1. Ash-Shahiihah (no. 569). 


Amalan Harian Seorang Muslim 21 


LAAL AR pas ONG 
MEAT 


“Perumpamaan orang (mukmin) yang membaca 
al-Qur-an adalah seperti jeruk, rasanya enak dan 
aromanya harum. Orang (mukmin) yang tidak 
membaca al-Qur-an seperti kurma, rasanya enak 
dan aromanya tidak harum. Orang fajir (banyak 
maksiat) yang membaca al-Qur-an seperti raihanah, 
aromanya harum tapi rasanya pahit. Dan orang fajir 
yang tidak membaca al-Qur-an seperti hanzhalah, 
rasanya pahit dan aromanya tidak wangi.” 


Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


471 ag wg 21737 AI Ki 1 
HL Ja ss E degan ALS 


8 HR. Al-Bukhari, kitab Fadhaa-ilul Qur-aan, bab Fadhlul Qur-aan 'alaa 
Saa-iril Kalaam. 


22 Amalan Harian Seorang Muslim 


“Sesungguhnya ada satu surat dari al-Qur-an terdiri 
dari tiga puluh ayat, yang akan memberi syafaat 
kepada seseorang (yang membacanya) hingga ia 
diampuni, yakni Tabaarakalladzii biyadihil mulku 
(surat al-Mulk).”” 


Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


7 SA A pa G pe gor a 
DONE KAHIN 


“Qul huwallaahu ahad (QS. Al-Ikhlaash) setara 
dengan sepertiga al-Qur-an. Dan Qul yaa ayyuhal 
kaafiruun (QS. Al-Kaafiruun) setara dengan seper- 
empat al-Qur-an.”? 

Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


r 
a Pd 


Tea AN 
III TG PA ta PP 
1 Hasan, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 2091). 

2 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 4405). 


Amalan Harian Seorang Muslim 23 


“Barangsiapa membaca dua ayat di akhir surat al- 
Bagarah di malam hari, maka kedua ayat itu men- 
cukupinya.”?! 


11. Menyikat gigi, menyempurna- 
kan wudhu', serta berdo'a dengan 
do'a setelah wudhu', lalu shalat 
dua raka'at. 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 


sabda: 


8 4 7o OY PU A naa 
HNS na Segan MI 


“Siwak itu membersihkan mulut dan meridhakan 


Rabb (Allah Ta'ala).”? 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 


sabda: 
T- 3 4 Z 94 - 
> Afr > GG AE NG > 
Il de gl 


haragan 


4 HR. AlBukhari, kitab Fadhaa-ilul Qur-aan, bab Fadhlu suuratil Ba- 
arah. 


2 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 3695). 


24 Amalan Harian Seorang Muslim 


2325 JS Le NGI 


“Seandainya aku tidak khawatir memberatkan 
umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk 
siwak di setiap kali wudhu'.”? 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


BG 


SG NA Dn 55i 


LE EN ES Ja 


A33 Cya PAGG LGA SG ego 


“Barangsiapa berwudhu' seperti wudhu'ku ini, ke- 
mudian ia berdiri shalat dua raka'at, di mana dalam 
dua raka'at shalatnya itu ia tidak bercerita-cerita 
tentang sesuatu kepada dirinya?', maka diampuni 
dosanya yang telah lalu.” 


3 HR. Al-Bukhari, kitab ash-Shauum, bab Siwaakur Rathbi wal Yaabisi 
lish Shaa-imi. 


4 (Maksudnya ia shalat dengan khusyu']. 
2 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 6175). 


Amalan Harian Seorang Muslim 25 


Dzikir setelah wudhu': 


afo peja 44 "6A. an YA 
KUA NIAS Ol aga gal 


“Aku bersaksi, bahwa tidak ada ilah yang berhak 
diibadahi selain Allah semata, tidak ada sekutu ba- 
gi-Nya. Aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya.”2 


Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


-A z Pd poa 5 

A 7). NEGA TA UA 977 pr 

bp ad pa AS Gala 
RA Sena BA yg ya 

P3 83S) kada 

AK Tan Ter PE 

FANS ENG AI Aang 
-AY 

AKU 


“Tidak ada seorang hamba yang berbuat suatu dosa, 


2 Muslim (1/209). Disebutkan dalam hadits tersebut bahwa barang- 
siapa membacanya akan dibukakan delapan pintu Surga, di mana 1a 
masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. 


26 Amalan Harian Seorang Muslim 


lalu ia wudhu' dengan baik, kemudian ia shalat dua 
raka'at, kemudian memohon ampun kepada Al- 
lah atas dosa itu, kecuali Allah akan mengampuni- 
nya. 


12. Melaksanakan shalat fardhu pa- 
da waktunya secara berjama'ah, 
meluruskan shaff, dan tidak ter- 
tinggal takbiratul ihram bersama 
imam. 


Allah Ta'ala berfirman: 


r nt r7 3 Ao 
KD 3 
“.. dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' 


(OS. Al-Bagarah: 43) 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
Te 


Po Ab ur ANAE Cay Bi 


“Jika engkau AA adzan, maka a 
panggilan Allah tersebut.”? 


7 Shahih, lihat Shahiibul Jaami’ (no. 5738). 
2 (Maksudnya shalatlah dengan berjama'ah]. 
2 Shahih, lihat Shahtihul Jaami’ (no. 609). 


Amalan Harian Seorang Muslim 27 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallaahu 
anhu, ia berkata, “Seorang laki-laki buta datang 
kepada Nabi shallallaahu alaihi wa sallam seraya 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak 
ada yang menuntun aku pergi ke masjid.” Lalu ia 
meminta keringanan dari Nabi shallallaahu 'alaihi 
wa sallam agar diperkenankan shalat di rumahnya. 
Rasulullah pun memberikan keringanan untuknya. 
Namun ketika ia berpaling, beliau pun memanggil- 
nya seraya bersabda: 


. Pa 4 5 Pa TN - a 
-ô Wal AJ gee Ja 
“Apakah engkau mendengar panggilan adzan un- 
tuk shalat (berjama'ah)?” 
Maka laki-laki itu menjawab: “Ya.” Maka Ra- 
sulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
FOCHE 


”30 


“Kalau begitu, penuhilah. 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


“5s 


- r r a 2r w | 2 y 
Ala Slop Omg ab NS 


2 HR. Muslim (no. 1357). 


28 Amalan Harian Seorang Muslim 


LP rr Â --. 


CA Sel» Ka! Cya sel 951G 
GUI 


“Barangsiapa shalat (fardhu) karena Allah empat 
puluh hari dengan berjama'ah, serta mendapatkan 
takbiratul ihram (imam), maka dituliskan baginya 
dua pembebasan, (yakni) pembebasan dari Neraka 


dan pembebasan dari kemunafikan.”?' 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


PT AT A DI BAT Yeni 
IE | SG gao O yaa Abi sl 
> 3 $ A Tor A 4 
“Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian 
meluruskan barisan-barisan kalian, atau Allah akan 
membuat wajah-wajah kalian saling bersalahan 


(yakni kalian saling bermusuhan dan saling mem- 
benci).”?? 


8 Ash-Shahiihah (no. 2652). 
2 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 3972). 


Amalan Harian Seorang Muslim 29 


13. Berdzikir (sendiri-sendiri) setelah 
salam dari shalat fardhu. 


Setelah salam membaca: 


A KOYA Ko Bin NG 
AN Ai AN Al ASI aa] 

- Aa 4 l3 A A 
PALI! ag PAN CI GU 


NG IMEI 5 GET 
“Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon 
ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada 
Allah. Ya Allah, Engkau-lah Pemberi keselamatan, 
dan dari-Mu keselamatan, Mahasuci Engkau, wa- 
hai Dzat Yang Memiliki Keagungan dan Kemulia- 


an.” 
OA Va Aa NAN 
Sa aa. 

Ze sAr Aze T7 AT. A 2 KAB SA 

NG ag KIA, AINA 

y 
PANER RA A 
" Muslim (1/414. 


30 Amalan Harian Seorang Muslim 


Nga AN Ei 
IN Ka BE 5 A5 


“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji 
dan bagi-Nya kerajaan. Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa 
yang Engkau berikan, dan tidak ada yang mem- 
beri apa yang Engkau cegah. Tidak berguna keka- 
yaan (kemuliaan) itu bagi pemiliknya (selain amal 
shalih dan ketaatannya). Hanya dari-Mu kekayaan 
(kemuliaan) itu.” 


A 5 Ay 


Jå Ky AAL ANN 


$ 
Kapit MAD AG 


Pd A ) n -42 E Bi Pin 
JIN GAW N] 335 NG SN pest 
A o2 A 7- 3D 2 


» Al-Bukhari (1/255) dan Muslim (1/414). 


Amalan Harian Seorang Muslim 31 


“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar 
selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Ha- 
nya bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan 
kecuali dengan (pertolongan) Allah. Tidak ada ilah 
yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. 
Kami tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Bagi- 
Nya nikmat, anugerah dan sanjungan yang baik. 
Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar 
selain Allah, dengan memurnikan ibadah kepada- 
Nya, sekalipun orang-orang kafir membenci (yang 
demikian itu).”? 


Kemudian membaca: 
Yis- 7? SA 
CNN AD ISSI CV) AI Ola 
37 5 - A) Ka EM 
y ce 2S abi 


A59 ANI NIKO] 


5 Muslim (1/415). 


32 Amalan Harian Seorang Muslim 


Naa TIN TB LAT NG la --r 
BAS WANG MS, AN 
an m #5 LAP LAr 
A? e 753 
RE geot JS ea 
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


ERAAN AA AE 
PI ayd Dias I5 JB ya 


DT JE 


“Barangsiapa mengucapkan dzikir tadi maka dosa- 
dosanya diampuni, sekalipun seperti buih lautan.” 


Kemudian membaca surah al-Ikhlash, al-Falag 
dan an-Naas setiap selesai shalat (fardhu) (masing- 
masing satu kali)” Kemudian membaca ayat Kursi 
[satu kali] setiap selesai shalat (fardhu). Kemudian 
membaca: 


# 


Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 7821). 
Abu Dawud (11/86), an-Nasa-i (I11/68). Lihat Shahiih Sunan at-Tir- 
midzi (11/8). Ketiga paa ini desa al-Mu'awwidzaat, lihat pula 
Fat-hul Baari Lang 

“Barangsiapa membacanya setiap selesai shalat, tidak yang mengha- 
langinya masuk Surga selain mati.” An-Nasa-i dalam Amalul Yaum 
wal Lailah (no. 100) dan Ibnus Sunni (no. 121), dinyatakan Shahiih 
oleh al-Albani dalam Shahiihul Jaami’ (V/329) dan Silsilah Hadits 
Shahiih (11/697, no. 972). 


Y 
s 


E3 


Amalan Harian Seorang Muslim 33 


JA OS EE ANN 
3 


$ 
2 oa 7 AA or -Aiat 


Caa MN, OC AG 


PEG AG KUALA 

RE eit JS de gag 

“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar 

selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Hanya bagi-Nya kerajaan, dan hanya bagi-Nya se- 

gala pujian. Dia-lah yang menghidupkan dan yang 

mematikan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala 
sesuatu.” 


Dibaca sepuluh kali setiap sesudah shalat Magh- 
rib dan Shubuh.” Kemudian membaca: 
, 


EE mn Anoman Dg A 

ESTE paa aa 
Pg Ta 

Nas NG Jeb 

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 


ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amal yang 
diterima.” (Dibaca (hanya) setelah shalat Shubuh).” 


» At-Tirmidzi (V/515), Ahmad (IV/227). Takhrij hadits tersebut ter- 
dapat dalam Zaadul Ma'aad (1/300). 
# Ibnu Majah dan ahli hadits yang lain. Lihat kitab Shahiih Ibni Ma- 


34 Amalan Harian Seorang Muslim 


14. Menjaga shalat sunnah rawatib. 


Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam ber- 


sabda: 


USA EI E 
j: IG Erid LL 
AI A JS S3 
Ge PANA 


PI JS ES el 


“Barangsiapa membiasakan dua belas raka'at shalat 
sunnah, maka Allah membangunkan sebuah ge- 
dung di Surga: empat raka'at sebelum Zhuhur, dua 
raka'at setelahnya, dua raka'at setelah Maghrib, 
dua raka'at setelah “Isya', dan dua raka'at sebelum 


Shubuh.” 


Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


jah (1/152) dan Majma'uz Zawaa-id (X/111). 
“4 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 6183). 


Amalan Harian Seorang Muslim - 35 


PEPP EPE È 2,7 Ae 355 
ah PA 


puk saban ena 
AAA WE US Ob (3NA 


GI JUAN FA 


Sa OA Ja SN 


23 A 2775 


BAGO p h oye 
Ha ig a3 SUS SAI 
ABS Ie 


“Amal seorang hamba yang pertama kali diper- 
hitungkan di hari Kiamat adalah shalatnya. Jika 
ia menyempurnakan shalatnya, maka ditulislah 
shalatnya sebagai shalat yang sempurna. Jika ia 
tidak menyempurnakannya maka Allah Azza wa 
Jalla berfirman kepada Malaikat-Nya, “Lihatlah 
apakah kalian menemukan shalat tathawwu' (sun- 
nah) yang dilakukan hamba-Ku? (Jika ada) maka 
sempurnakanlah shalat fardhunya dengan shalat 
sunnahnya.” Kemudian (diperhitungkan pula) za- 
katnya seperti itu. Kemudian amal-amal lain pun 


36 Amalan Harian Seorang Muslim 


diperhitungkan dengan cara yang sama.” 
Yang sunnah adalah tidak melakukan shalat 


sunnah rawatib dalam perjalanan, kecuali shalat 
sunnah sebelum Shubuh dan shalat Witir. Hal ini 
berdasarkan hadits “Ashim bin “Umar bin al-Khath- 
thab.? 


15. Berdzikir dengan dzikir yang ri- 
ngan tapi pahala dan keutamaan- 
nya besar. 


Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


NN IA AKAN 


“ 
“ 


2 AD, E - Late 5A Bag 
JA (IG kd Na IL 
pi By NAN PLA NIEL PE BA 


42 Abu Dawud (864, 866), Ibnu Majah (no. 1425), Ahmad (IV/65, 103 
dan V/377). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullaah dalam 
Shahiihul Jaami’ (11/353). 

8 Muttafaq “alaih: Al-Bukhari, dengan hadits yang semisal, kitab at- 
Tagshiir, bab Man lam Yatathawwa' fis Safari Duburash Shalaati 
(no. 1101, 1102), Muslim, kitab Shalaatul Musaafiriin, bab Shalaatul 
Musaafiriina wa Qashrihaa (no. 689). 


Amalan Harian Seorang Muslim 37 


Padan 


“ 


Ar ag NG sg 
Pru AN AL 
“Maukah aku beritahukan kepada kalian amal 
yang paling baik dan paling suci serta paling me- 
ningkatkan derajat kalian di sisi Raja kalian (Al- 
lah Ta'ala)? Amal tersebut lebih baik bagi kalian 
daripada menginfakkan emas dan perak, dan le- 
bih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh, 
lalu kalian memancung lehernya, dan mereka pun 
memancung leher kalian. (Amal itu) ialah dzikir 
kepada Allah.” 


Diriwayatkan dari Juwairiyah bahwa Nabi 
shallallaahu 'alaihi wa sallam keluar dari sisinya 
di suatu pagi untuk shalat Shubuh. Kemudian 
beliau kembali setelah waktu Dhuha. Sementara 
Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Nabi 
bersabda: 


ALING AJE Je ju 


“Engkau masih dalam keadaan seperti ketika aku 
berpisah denganmu?” 


a 


Juwairiyah menjawab: “Benar.” 


# Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 2629). 


38 Amalan Harian Seorang Muslim 


Maka Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


arr 


SNG TEA CYA NEGI 
AB a 


Ar 


SIG okse OA: P 


sessie gani Long sil 


R Ed 


As 


“rr Pa 


“Sungguh, setelah engkau, aku telah mengucapkan 
empat kalimat sebanyak tiga kali. Seandainya kali- 
mat itu ditimbang dengan apa yang engkau katakan 
hari ini, niscaya kalimat yang aku ucapkan itu lebih 
berat timbangannya, yaitu: Subhaanallaah wa biham- 
dihi... wa midaada kalimaatihi (Mahasuci Allah, dan 
aku memuji-Nya sebanyak bilangan makhluk-Nya, 
sejauh keridhaan diri-Nya, seberat timbangan “Arsy- 
Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimiat-kalimat- 
Nya). 


8 HR. Muslim. 


Amalan Harian Seorang Muslim 39 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


DE LO CE 


“Barangsiapa membaca: Subhaanallaahil 'azhiimi 
wa bihamdih (Mahasuci Allah Yang Mahaagung, 
aku memuji-Nya) maka ditanam baginya sebatang 
pohon kurma di Surga.”4 


Diriwayatkan dari Abu Dzarr radhiyallaahu 
anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda kepadaku: 


4 - rs ? S - 8 Z 


“ Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 6429). 


40 Amalan Harian Seorang Muslim 


“Maukah aku beritahukan kepadamu perkataan 
yang paling dicintai Allah Ta'ala? Maka Aku (Abu 
Dzarr) berkata : Ya Rasulullah beritahu Aku per- 
kataan yang paling dicintai Allah. Maka beliau men- 
jawab: Sesungguhnya perkataan yang paling dicintai 
Allah adalah: Subhaanallaah wabihamdih (Mahasuci 
Allah, aku memuji-Nya).”” 


Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam ber- 


sabda: 


kaaa a a Z 


“Barangsiapa mengucapkan: subhaanallaahi wa 
bihamdih (Mahasuci Allah dan aku memuji-Nya) 
dalam sehari seratus kali, maka digugurkan dosa- 
dosanya, sekalipun seperti buih lautan.” 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


7 HR. Muslim. 
“ Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 6431). 


Amalan Harian Seorang Muslim 41 


Ti Isa 4 P a 


4 yo sas A pe - | a 
Ea IN 31 213 cd Ny 
PE 
ol 


“Perkataan yang paling dicintai Allah Ta'ala ada 
empat: 1) Subhaanalaah (Mahasuci Allah), 2) Al- 
hamdu lillaah (segala puji hanya bagi Allah), 3) 
Laa ilaaha illallaah (tidak ada ilah yang berhak 
diibadahi dengan benar selain Allah), 4) Allaahu 
akbar (Allah Mahabesar). Tidak mengapa dengan 


kalimat yang mana saja engkau memulainya.”” 


Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


“Dzikir yang paling utama adalah Laa ilaaha illal- 
laah (tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan 


2 HR. Muslim. 


42 Amalan Harian Seorang Muslim 


benar selain Allah). Dan do'a yang paling utama 
adalah alhamdu lillaah (segala puji hanya bagi 
Allah).”? 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


> BA 7 pA Pad 


PN Dar 
ALE AN TE 


“Wahai Abu Dzarr, maukah aku tunjukkan kepa- 
damu satu perbendaharaan dari perbendaharaan- 
perbendaharaan Surga? (Yakni): Laa haula walaa 
guwwata illaa billaah (Tidak ada daya dan tidak ada 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah).”' 


16. Berdzikir dengan dzikir pagi dan 
petang.? 
17. Memperbanyak shalat Naafilah 
(Sunnah) di rumah. 
Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 


# Hasan, lihat Shahiihul Jaam?’ (no. 1104). 

' Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 7944). 

2 Telah banyak beredar buku saku tentang dzikir pagi petang, di anta- 
ranya terbitan Pustaka Ibnu “Umar, Bogor. aa untuk merujuk 
kepadanya). 


Amalan Harian Seorang Muslim 43 


sabda: 

KPE A mk 2 FZ SAO USE 

o an 
PN 


“Shalat sunnah seseorang di tempat yang tidak ter- 
lihat oleh manusia sebanding dengan shalatnya di 
hadapan orang-orang dua puluh lima kali shalat.”? 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


Pr 5. 


Afg pipi Ja 
a a Jas AT 


da 
$ ala 


“Keutamaan shalat (sunnah) seseorang laki-laki di 


rumahnya dibandingkan dengan shalatnya di tem- 


3 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 3821). 


4 Amalan Harian Seorang Muslim 


pat yang terlihat orang lain adalah seperti keutamaan 
shalat fardhu di atas shalat sunnah.” 


18. Shalat Shubuh berjama'ah, lalu 
berdzikir (sendiri-sendiri) hingga 
matahari terbit, lalu shalat dua 
raka'at (Shalat sunnah Isyrag). 


Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam ber- 


sabda: 


D Go A) AG 
' A A S Ke s 
pan Gg - 2 ES Na ia PAN 
BAS Aa SAN CSS LAST 

TG ab FG 


“Barangsiapa shalat Shubuh berjama'ah, kemu- 
dian ia duduk berdzikir kepada Allah hingga ter- 
bit matahari, kemudian shalat dua raka'at, maka 
baginya pahala seperti pahala haji dan “umrah yang 


4 Shahiihut Targhiib wat Tarhiib (no. 441). 


Amalan Harian Seorang Muslim 45 


sempurna, sempurna, sempurna.” 


19. Basmalah ketika hendak makan 
atau masuk dan keluar rumah. 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: “Apabila seseorang di antara kamu mema- 
kan makanan, hendaklah membaca: 


3 
ai 


N 
N 
Ne 


“Dengan Nama Allah.” 


Apabila lupa pada permulaannya, hendaklah 
membaca: 


A F > . 
aT Aa 

“Dengan Nama Allah di awal dan di akhirnya,” 
Ketika masuk rumah Nabi shallallaahu “alaihi 


wa sallam membaca: 


PN PAI: 


salo LISA 


5 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 6346). 


** Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullaah dalam Irwaa-ul 
Ghaliil (no. 1965). 


46 Amalan Harian Seorang Muslim 


“Dengan Nama Allah, kami masuk (ke rumah), 
dengan Nama Allah, kami keluar (darinya) dan 
kepada Rabb kami, kami bertawakkal.” Kemudian 
mengucapkan salam kepada keluarganya.” 


Dan ketika keluar rumah Nabi shallallaahu Alaihi 


wa sallam membaca: 


“Dengan Nama Allah (aku keluar rumah). Aku 
bertawakkal kepada-Nya, dan tidak ada daya dan 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.” 


20. Memuji Allah setelah makan, mi- 
num dan melihat hal-hal yang di- 
sukai, bahkan ketika melihat hal- 
hal yang tidak disukai. 

Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 


sabda: 


s Abu Dawud (TV/ 325), dan al“Allamah Ibnu Baz menghasankan is- 
nad hadits tersebut dalam Tuhfatul Akhyaar, hal. 28. 

8 Abu Dawud (IV/325), at-Tirmidzi (V/490), dan lihat Shahiih Sunan 
at-Tirmidzi (11/151). 


Amalan Harian Seorang Muslim 47 


Pd 
E 7 o 


db IN GG o Lb NS 15 
NG s3 ew NAA ng gi 


“Barangsiapa setelah makan mengucapkan: alham- 
dulillaahil ladzii ath'amanii haadzath tha'aam... wa- 
laa guwwatin (Segala puji bagi Allah yang telah me- 
mberiku makanan ini dan memberikan aku rizki 
makanan ini tanpa usaha dan kekuatan dariku), 
maka diampuni dosanya yang telah lalu.” 


Apabila Nabi shallallaahu alaihi wa sallam me- 
lihat sesuatu (kenikmatan) yang disukai maka beliau 


mengucapkan: 

PE E maan an, MAA 
LA 5 gana II MI 
“Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan 
dari-Nya berbagai kebaikan menjadi sempurna.” 


Dan apabila beliau melihat sesuatu yang tidak 
disukai beliau mengucapkan: 


# Hasan, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 6086). 


48 Amalan Harian Seorang Muslim 


Pd PA. 1 A Pang 
1 # > 
. AD Sol 
Jb JS Je a 
“Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.”? 


21. Berakhlak baik. 
Nabi shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda: 


NS LING] Se yiká 
AN SG SG 


“Orang mukmin yang paling sempurna keimanan- 
nya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang 
terbaik di antara kalian adalah yang paling baik 
kepada isteri-isterinya.””! 

Dan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: 


“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di 
antara kalian adalah orarrg yang paling baik akhlak- 


& Silsilah ash-Shahiihah (do. 265). 
“ Silsilah ash-Shahiihah (no. 284). 


Amalan Harian Seorang Muslim 49 


nya.” 


Dan Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam 


bersabda: 


als >23 A A BYE 


“ 
A 


& Ha Tah qt pr 
NG pr ya kung 
“Sesungguhnya seorang Muka benar-benar 
mendapatkan derajat orang yang shalat (di malam 


hari) dan puasa (di siang hari) dengan kebaikan 
akhlaknya.” 


22. Menyebarkan salam, berjabatan 
tangan, dan berkata-kata dengan 
perkataan yang baik. 


Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam ber- 


sabda: 
Ke G4 31 - LA AA NAL 


Lag ber 


aaoi 


pa 


Jas 


& Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 2200). 
9 Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Misykaah (no. 5082). 


50 Amalan Harian Seorang Muslim 


r Paa | G- gr KA ) 
Ela HA NE GG NG a 


“Tidak ada dua orang muslim yang bertemu, lalu 
salah seorang dari keduanya mengucapkan salam 
kepada sahabatnya dan memegang tangannya, dan 
ia tidak melakukannya kecuali karena Allah, maka 
mereka berdua tidak berpisah hingga keduanya di- 


ampuni.” 


Dan Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam 
bersabda: 


< A Az, 2 ssa H i kd a 
PEN IKA SL po] 


“Sesungguhnya yang mewajibkan (memastikan) 
mendapat ampunan adalah menyebarluaskan sa- 
lam dan perkataan yang baik.” 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


ai 


No Kuk) aii 


& Hasan, lihat Shahithul Jaami’ (no. 5778). 
8 Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 2232). 


Amalan Harian Seorang Muslim 51 


“Perkataan yang baik itu shadaqah.”* 


Dan Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam 
bersabda: 


Papas a $a f Sp aS 


“Jagalah diri kalian dari api Neraka sekalipun de- 
ngan (bershadagah) sepotong kurma. Jika kalian 
tidak mendapatkannya maka (shadaqahlah) dengan 
perkataan yang baik.” 


23. Shalat Dhuha. 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


SAPA YU SE 


> 22 3-2 Dr 


ss > E Gp Go pa 


PA Ap 


% Shahih, lihat Shabiihul Jaami’ (no. 4528). 
# Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 115). 


52 Amalan Harian Seorang Muslim 


“Atas setiap persendian anak Adam (manusia), se- 
tiap hari (harus ditunaikan) shadagahnya. Dan dua 


raka'at shalat Dhuha memadai dari semua itu.” 


24. Melayani kedua orang tua. 


Dalam kisah yang terkenal mengenai tiga orang 
umat terdahulu yang terperangkap di suatu goa, dise- 
butkan bahwa salah seorang dari mereka berdo'a: 


Pd 4 “ 


SIS 8 No ol S6 KAN 


“ 


P Ta ar a PT -A7 a 
CA SIGA TPA 
ng #55 7; Ni 


LANG NAN GE Gil 


2 Shahih, lihat Shahiihul Jaam?’ (no. 4035). 


Amalan Harian Seorang Muslim 53 


ig CG 


LGU LG sge pai 
Cti EE SL 


UZ 37 25 
“Ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua yang 
sudah berusia lanjut. Aku tidak minum (susu) di sore 
hari sebelum keduanya minum. Aku pun tidak ingin 
memberi minum keluargaku dan hartaku (hamba 
sahaya) sebelum keduanya. Suatu hari aku pergi jauh 
mencari sesuatu, sehingga aku tidak pulang kepada 
kedua orang tuaku kecuali keduanya telah tidur. 
Aku pun memerah susu untuk minum keduanya, 
namun keduanya telah tidur, dan aku tidak mau 
minum sebelum keduanya, Aku pun tidak ingin 
memberi minum keluargaku dan hartaku (hamba 
sahaya) sebelum keduanya. Aku pun terdiam sam- 
bil memegang wadah minuman, menunggu kedua 
orang tuaku bangun. Barulah ketika fajar menying- 
sing keduanya bangun dan meminum minuman 
tersebut...” 


Dan akhirnya mereka selamat dapat keluar dari 
goa tersebut. 


# HR. Al-Bukhari. 


54 Amalan Harian Seorang Muslim 


25. Mencari nafkah untuk isteri dan 
anak-anak. 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


Ing LIP” Kaka "Ce A A “ PS 
AN 4 | - LA “ar - | 
pa Nia US . GC 


“Dan tidaklah engkau memberi nafkah dengan 
mengharapkan Wajah Allah, kecuali engkau akan 
diberi pahala, hingga sesuap makanan yang engkau 
letakkan di mulut isterimu.””? 


26. Berbuat baik kepada tetangga. 
KO TG MA Gan naa 
JEN! pag AL oya ga OLS gua 
ag dl gesat 


7 Muttafaq ‘alaih. 


Amalan Harian Seorang Muslim 55 


“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir 
maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangga- 


nya.” 

27. Bershalawat kepada Nabi shallal- 
laahu “alaihi wa sallam, dan mem- 
banyakkannya semampunya. 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


PATA TA DA TA Pg a 


Pe A 


Za, 7 a r PAP Pa 
- 7h . - Ta 


“Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali maka 
Allah bershalawat (memberi rahmat) kepadanya 
sepuluh kali, menghapuskan darinya sepuluh ke- 
salahan, dan mengangkat derajatnya sepuluh tingkat- 


an.” 


Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 


7 HR. Muslim. 
72 Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Misykaah (no. 902). 


56 Amalan Harian Seorang Muslim 


PA 7 Ka 


Ip BN AE 


BE Ga Enam BER TKA 
MIL US LNG ala O 
élle Le 3NG ON Ud EL 


ALI 
“Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku, kare- 
na Allah Ta'ala menugaskan seorang Malaikat di 
kuburku. Jika salah seorang dari umatku bershala- 
wat kepadaku, maka Malaikat tersebut berkata, 


“Hai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan 
bershalawat kepadamu saat ini.””? 


28. Dzikir dan do'a ketika mende- 
ngar adzan. 

Diriwayatkan dari “Abdullah bin “Amr bin al- 

“Ash radhiyallaahu 'anbumaa bahwa seorang laki- 


laki berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
mereka yang mengumandangkan adzan melebihi 


P Silsilah ash-Shahiihah (no. 1530). 


Amalan Harian Seorang Muslim 57 


kami keutamaannya. Maka Rasulullah shallallaahu 


‘alaihi wa sallam bersabda: 
Oa Pa aAL 7 BA Pa 73 
Jad angil HG cod aa US Ja 


“Ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan. Jika 


engkau telah selesai maka berdo'alah, niscaya akan 
dikabul.” 


Seseorang yang mendengarkan adzan, hendak- 
lah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh 
muadzdzin, kecuali dalam kalimat: Hayya ‘alash sha- 
laah dan hayya alal falaah, maka mengucapkan: 


4 A 263 API r 
ANG V3 Ya JN 
“Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan per- 


tolongan Allah.”? 


Ucapkanlah setelah muadzdzin membaca sya- 
hadat: 


2353 ANN IV KA NG 


$ LA 
r “” 


1 Shahtihul Jaami’ (no. 4403). 
75 Al-Bukhari (1/152) dan Muslim (1/288). 


58 Amalan Harian Seorang Muslim 


/ 


ur Y 3-7 


Kag naagapan 
Kar LY NG 


“Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak 
diibadahi dengan benar selain Allah semata, tidak 
ada sekutu bagi-Nya dan sesungguhnya Muham- 
mad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku rela Allah 
sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul dan Islam 
sebagai agama (yang benar).” 


Bacalah shalawat kepada Nabi shallallaahu alaihi 
wa sallam setelah selesai (menjawab) adzan.” Dan 
bacalah do'a ini: 


Oa Le Gog Ag 
KALI! Sen ata S5 YU 
AO aA SB ea EKP 
Aka si hal, 
GI AS ln An PPA 


7% Ibnu Khuzaimah (1/220). 
” Muslim (1/288). 


Amalan Harian Seorang Muslim 59 


ASIS 9 
“Ya Allah, Rabb (Pemilik) panggilan yang sempur- 
na (adzan) ini dan shalat yang (akan) didirikan. 
Berilah al-wasiilah (derajat di Surga, yang tidak 
akan diberikan selain kepada Nabi shallallaahu 
alaihi wa sallam) dan al-fadhilah (kedudukan yang 
lebih tinggi di atas semua makhluk Allah) kepada 
Muhammad. Dan bangkitkanlah beliau di maqam 
(kedudukan) yang terpuji yang telah Engkau janji- 
kan.” 
Berdo'a untuk diri sendiri antara adzan dan 
iqamah, sebab do'a pada saat itu dikabulkan.” 


29. Berinfaq dan shadaqah. 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


TKA PANA BA RA 
Cya a ehi! oN SOL I3] 


Bie NE BA NG 


2 Al-Bukhari (/152). 
2 Tag Abu Dawud dan Ahmad. Lihat Irwaa-ul Ghaliil (/ 
262). 


60 Amalan Harian Seorang Muslim 


” 95s 


KAY silo NE 3 


“Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah 
amalnya kecuali tiga macam: 1) shadagah jariyah, 
2) ilmu yang dimanfaatkan, 3) anak shalih yang se- 
lalu mendo'akannya.”" 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


Te # 77 75G A PA > aA w 
KAN 93 AN SAY G TI AI O 

2353 A A -“ 
3T? 2e RGA 5 75 2 98, z 
O STEE 


“Sesungguhnya Allah akan menumbuhkembang- 
kan sebutir kurma atau sesuap makanan (yang 
dishadaqahkan) oleh salah seorang dari kalian -se- 
bagaimana kalian menumbuhkembangkan anak 
kudanya atau anak untanya- menjadi sebesar gu- 
nung Uhud.”®! 


# Shahih, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 793). 
81 Shahiihul Jaami’ (no. 1815). 


Amalan Harian Seorang Muslim 61 


30. Memenuhi kebutuhan-kebutuh- 
an orang lain. 


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ber- 
sabda: 


SENATE AN, 


IA ah Ak 


“Sungguh, bahwa aku berjalan bersama seorang 
muslim untuk memenuhi kebutuhannya, itu le- 
bih aku sukai daripada i'tikaf di masjid selama se- 


bulan,” 


Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam ber- 
sabda: 
3 A 37T . 


KA Maa 


“Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang 
paling bermanfaat di antara mereka (untuk sesama- 


nya).”8 
BOI 


2 Hasan, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 176). 
# Hasan, lihat Shahiihul Jaami’ (no. 176). 


8 


62 Amalan Harian Seorang Muslim 


PENUTUP 


1. Takwa tidaklah cukup dengan melakukan amal- 
amal shalih saja, akan tetapi harus disertai dengan 
meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah 
Ta'ala dan Rasul-Nya. 

2. Setelah mempraktekan amal shalih, maka yang 
terpenting adalah menyempurnakannya dan 
menjaganya agar tidak gugur pahalanya. 

3. Lakukanlah amal-amal shalih sekecil apa pun. 
Dan hendaklah rutin melakukannya meskipun 
sedikit. 

. Setelah kita mengetahui sebagian dari amal- 
amal shalih yang dapat dilakukan oleh seorang 
muslim setiap hari, maka kita dituntut untuk 
tegalan Allah Ta'ala berfirman: 


Paraan 
pr s2 EE REKJA Ar sc 
PP ANG sz 


“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu 
mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? 


A 


Amalan Harian Seorang Muslim 63 


Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu me- 
ngatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (OS. 
Ash-Shaff: 2-3) 

Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat serta 
salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muham- 
mad #5, kepada keluarga beliau, para Sahabatnya, 


serta para Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in seluruh- 
nya. 


FI 


Amalan Harian Seorang Muslim 


